Bab 3 


Bekerja Menggunakan 
Wordpress.com 


Wordpress.com itu merupakan aplikasi serba-bisa. Anda bisa membuat 
buku harian, berita online, galeri foto, dan lain sebagainya. Nah pada 
kesempatan kali ini, kita ingin “menyulap” Wordpress.com menjadi 
media jual-beli/bisnis yang menguntungkan. Kabar baiknya adalah, 
Wordpress.com itu gratis selamanya. Jadi untuk sebuah usaha rintisan 
(start-up), Wordpress.com sebenarnya sudah memadai. Modal untuk 
mendapatkan layanan dari Wordpress.com hanyalah: koneksi internet 
dan alamat email. Setelah itu, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai 
anggota Wordpress.com sebagai langkah awal untuk membangun 
bisnis online. 


Menjadi Anggota Wordpress.com 


Langkah awal untuk membuat bisnis menggunakan Wordpress adalah 
dengan menjadi anggota. Proses pendaftaran menjadi anggota sa- 
ngatlah sederhana dan cepat. Intinya, Anda hanya perlu memasukkan 
nama diri, username, dan password serta alamat situs yang diinginkan. 


Berikut langkah-langkah untuk menjadi anggota Wordpress.com: 


1. Luncurkan Google Chrome yang Anda miliki dan ketik alamat situs 
berikut ini: www.wordpress.com. 


2. Tekanlah tombol Enter dan tunggu sampai halaman Wordpress 
muncul dengan sempurna. 


3. Daftarkan diri dengan menekan tombol Get Started. 


39 


Sign up and start publishing now. 


Mulailah dengan mencari tombol Get Started di atas 


4. Sekarang, isi data diri Anda di dalam kotak teks-kotak teks yang 
telah disediakan: 


e Email Address: tulis alamat email Anda di dalam kotak teks 
ini. 


e Username: tulis username yang ingin digunakan sebagai tanda 
keanggotaan. Username ini dipakai juga untuk login ke dalam 
sistem Wordpress. 


e Password: ketiklah password yang digunakan untuk masuk ke 
dalam sistem Wordpress. 


.wordpress.com 


Isilah data diri Anda sebagai syarat untuk mendapatkan akun 
Wordpress.com 


5. Di dalam kotak teks Blog Address, tentukanlah alamat situs yang 
Anda inginkan. Jika Anda ingin yang serba gratisan, maka satu- 


40 


satunya pilihan, alamat situs itu akan diakhiri dengan 
.wordpress.com. Jadi kalau Anda memasukkan: 


e Sejahterastore—alamat situs itu akan menjadi: 
http://sejahterastore.wordpress.com. 


e Beauteefashion—alamat situs itu akan menjadi: 
http://beauteefashion.wordpress.com. 


e  Lancarjaya—alamat situs itu akan menjadi: 
http://lancarjaya.wordpress.com. 


Blog Address “AN 


shophobia .wordpress.com M 


Did you know, the address shophobia.org is also available? 


Great! Use this address on my blog for $18 a year No thanks, I'll use the free address. 


Nama situs yang Anda tentukan akan menjadi alamat situs 
yang harus diketik oleh para pengunjung jika ingin 
bertransaksi dengan Anda 


CATATAN: 


Jika muncul gambar di bawah ini, maka Anda harus mencari nama lain. 
Itu artinya, nama tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain sehingga 
Wordpress mengharuskan Anda mengetik nama yang berbeda. 


Xx Choose an address for your blog. You can 


Sorry, that site already exists! 


Carilah nama yang lain 


6. Lantas, klik tombol Signup pada pilihan Basic. 


4 


Basic $0 for life 


Great for basic blogging 


9 Basic customization 
“No premium themes included 
“ No video storage 

3 GB of space 


Community support 


Pilihlah opsi Basic untuk mendapatkan layanan Wordpress.com 
secara gratis 


Anda sudah mendaftarkan diri namun belum “sah” menjadi seorang 
anggota. Untuk menjadi anggota, Anda harus melakukan verifikasi via 
email. Proses verifikasinya tidak sulit. Cukup masuk ke dalam mailbox 
Anda sendiri. 


Melakukan Verifikasi terhadap Email dari Wordpress.com 


Anda harus melakukan verifikasi. Jika dalam jangka waktu dua hari 
tidak melakukan verifikasi, maka proses pendaftaran di atas akan 
dianggap batal. Untuk melakukan verifikasi, maka Anda bisa mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut: 


1. Masuklah ke dalam akun email Anda dengan mengetik alamat 
berikut ini: http://mail.google.com. 


2. Anda akan melihat email baru dari Wordpress dengan subject: 
Activate namasitus.wordpress.com. Klik subject itu untuk 
membuka isi emailnya. 


3. Lantas, tekan tombol Activate Blog untuk melakukan aktivasi 
terhadap akun Wordpress yang tadi telah Anda daftarkan. 


42 


PM images are not displayed. 
Display images below - Always display images from donotreply@wordpress.com 


Howdy shophobia 


Thank you for signing up with WordPress.com. Click the button below to 
activate your new blog. 


Activate Blog 


Thanks for flying with WordPress.com 


Tombol Activate Blog digunakan untuk mengaktivasi akun 
yang telah Anda daftarkan 


Apabila Anda melihat tampilan Set Up Your Blog seperti gambar 
di bawah ini, maka itu tandanya proses verifikasi berjalan mulus 
dan tidak ada masalah apa pun. 


Set up your blog 


Blog Tia 


Tagilne (optional) 


Language 


Verifikasi tidak menemui masalah jika terlihat tampilan seperti 
gambar di atas 


43 


Mulai Berbisnis Menggunakan Wordpress 


Setelah proses verifikasi dilakukan, maka Anda sudah siap meng- 
gunakan Wordpress untuk berbisnis. Namanya juga bisnis, maka harus 
diawali dengan langkah-langkah persiapan. Minimal, Anda mengatur 
nama Situs itu beserta atribut-atribut lain yang dibutuhkan agar bisnis 
online tersebut dikenali dengan mudah. 


Ada beberapa tahapan untuk berbisnis menggunakan Wordpress. Kita 
akan kupas satu tahap demi satu tahap. 


Langkah 1: Set Up Your Blog 


Langkah pertama yang harus dijalankan adalah mengatur blog pertama 
kali lewat halaman Set up Your Blog. Di situ ada tiga buah input, dua di 
antaranya berbentuk kotak teks, yang harus diisi, yaitu: 


e Blog Title: buatlah nama toko online yang diinginkan. 
Misalnya: Toko Serba Ada Rahmat Juwita. Atau, Anda bisa me- 
nulis yang lain. 


Blog Title shophobia 


Tagline (optional) The greatest WordPress.com site in all the land 


Language 


Mengisi input-input yang dibutuhkan oleh Wordpress 


e Tagline: biasanya sebuah bisnis dilengkapi dengan motto. 
Misalnya: Menyediakan Segala Keperluan Rumah Tangga. Jika 
belum memiliki motto, maka Anda boleh mengabaikan kotak 
teks ini. 


e Language: pilih bahasa pengantar yang akan digunakan untuk 
tampilan Wordpress. Walaupun sudah tersedia pilihan id - 


44 


Bahasa Indonesia, namun untuk keseragaman dengan materi 
yang ada di buku ini, maka pilih saja opsi English. 


Kalau sudah mengisi data-data tersebut, lanjutkan ke proses berikutnya 
dengan menekan tombol Next Step. 


Langkah 2: Memilih Theme 


Salah satu masalah bagi para pemilik situs, entah untuk tujuan bisnis 
atau pribadi, terletak pada masalah desain. Situs yang bagus identik 
dengan desain yang menarik pula. Bagi seorang pemula—atau non 
designer—tampilan website yang buruk merupakan salah satu mimpi 
buruk. Namun jika menggunakan Wordpress, Anda tidak perlu kha- 
watir tentang masalah desain website bisnis online ini. Mengapa? Sebab 
Wordpress memperkenalkan konsep Theme, yaitu desain-instant siap 
pakai untuk mempercantik situs bisnis online ini nanti. 


Maka dari itu, langkah kedua adalah memilih Theme. Jika melihat 
tampilan di bawah ini, maka satu-satunya theme yang gratis adalah 
Titan. Pilihlah theme itu. 


MD GAB Fla Amacdonara Mo «1 TU Aciwane shaphabia mari: a ) Tu Werspressco 


« C5 wordpresscom 


Memilih theme untuk mempercantik situs bisnis 
Jangan khawatir jika theme itu tampak sederhana—dan jelek—sebab 


nanti Anda bisa mengubahnya dengan theme yang lain. Lanjutkan ke 
tahap berikutnya dengan menekan tombol Next Step. 


45 


Langkah 3: Kustomisasi Theme 


Langkah ketiga yang akan Anda tempuh adalah kustomisasi theme. Itu 
artinya, Anda melakukan perubahan-perubahan kecil terhadap theme 
itu agar terlihat lebih baik dan sesuai dengan bisnis yang sedang Anda 
jalankan. Untuk mengkustomisasi theme, maka Anda bisa menekan 
tombol Customize It!. Namun abaikan terlebih dulu tombol tersebut. 


Melakukan kustomisasi terhadap desain theme 


Lanjutkan ke tahap berikutnya dengan menekan tombol Next Step 
lagi. 


Langkah 4: Membuat Posting Pertama 


Situs—atau lebih tepatnya blog—Anda telah jadi dan sudah siap diisi 
oleh konten, baik dalam bentuk teks, video, foto, link, atau lainnya. 
Nah untuk formalitas, buatlah posting pertama di dalam situs itu. Anda 
bisa memilih berbagai jenis konten dengan mengklik ikon-ikon yang 
telah disediakan seperti gambar di bawah ini: 


46 


Maksud 


Berfungsi untuk membantu Anda mem-posting 
konten dalam bentuk tulisan, entah singkat 
maupun satu paragraf utuh. 


Berfungsi untuk mem-posting konten dalam 
bentuk foto atau gambar. Jika ingin memper- 
kenalkan bisnis lewat foto atau gambar produk, 
maka klik ikon tersebut. 


Video 


Berfungsi untuk mem-posting konten dalam 
bentuk video. Apabila ingin memperkenalkan 
bisnis, produk, atau jasa dalam bentuk video 
(misal: video demonstrasi produk), maka klik 
ikon tersebut. 


ve 


Ouote 


Berfungsi untuk mem-posting konten dalam 
bentuk kutipan, kata-kata mutiara, atau tulisan 
singkat kaya-makna. Kalau mau, Anda bisa 
menulis testimony pelanggan yang puas. 


Cc 


Link 


Berfungsi untuk mengisi konten dalam bentuk 
alamat situs yang bisa diklik. Jika Anda punya 
situs lain, misalnya, maka gunakanlah link untuk 
membantu konsumen masuk ke situs tersebut. 


Kalau Anda belum siap menulis atau memasang produk ke dalam situs 
ini, maka buatlah Ouote terlebih dulu, misalnya: Segera Dibuka...!!! atau 
lainnya. Berikut langkah-langkahnya: 


1. Pilihlah ikon Guote terlebih dulu. 


2. Tulislah kata-kata singkat di dalam kotak teks Ouote, misalnya: 
Opening Soon 14-03-2013. 


47 


Create your first post 


Let's create the first post on your blog. What would you like to post? 


Opening Soon 14-03-2013! 


Menulis guote di dalam kotak teks @uote 


3. Lantas, Anda bisa menulis deskripsi tentang Ouote itu. Misalnya, 
Anda bisa tulis: Dapatkan diskon hingga 504 saat Soft Opening. 


5th 


"3 
“Ld 


w 
Yung 
IT 
- 
R 
TTL 
TI) 
Ii 


Dapatkan Diskon 509: Saat Soft Opening!| 


Tulis keterangan teks untuk menjelaskan makna @uote di atas 
4. Tekanlah tombol Publish Ouote jika sudah. 


Anda sudah berhasil membuat post pertama. Selanjutnya, Anda bisa 
mengelola Wordpress.com melalui interface (tampilan) yang disebut 
Dashboard. 


Bekerja Menggunakan Dashboard 


Dashboard adalah ruang kantor pribadi Anda, tempat untuk me- 
ngontrol apa pun yang terlihat di dalam situs bisnis. Jadi, ketika ingin 
menulis teks, foto, atau materi lainnya di dalam situs, maka Anda harus 
melakukannya lewat Dashboard tersebut. Selain itu, Dashboard juga 
bisa digunakan untuk mengatur theme jika Anda ingin mengubah 
tampilan situs. Ada banyak hal yang bisa dilakukan lewat Dashboard. 


48 


Jika Anda sudah melakukan langkah-langkah di atas, maka akan ter- 
lihat tampilan seperti gambar di bawah ini: 


Blogs | Follow 


Not following any blogs yet? Why not 


Tampilan terakhir setelah Anda membuat @uote pertama di 
dalam situs 


Setelah itu, lakukanlah langkah-langkah di bawah ini untuk keluar dari 
Dashboard tersebut: 


1. 'Tekanlah tombol Done terlebih dulu yang terlihat pada situs di 
atas. 


2. Sekarang, Anda akan melihat tulisan Ouote yang Anda posting tadi. 
Lihat gambarnya seperti berikut ini: 


Blogs I Follow 


Opening Soon 14-03-2013! 


Dapatkan Diskon 508 Saat Soft Opening! 
Ik Like WI Reblog 
@uote yang tadi baru saja di-posting 
3. Lantas, keluarlah dengan mengarahkan kursor mouse ke pojok 


kanan pada ikon bergambar siluet orang Ia) 


49 


4. Saat muncul shortcut menu, pilihlah Sign Out. 


W shophobia 


Sign out of WordPress.com 


Memilih opsi Sign Out 


Anda pun akan keluar dari Dashboard. Pertanyaannya sekarang adalah, 
mengapa harus keluar? Supaya Anda nanti tahu bagaimana caranya 
masuk kembali ke dalam Dashboard. 


Melihat Situs Bisnis yang telah Dibuat 


Sekarang, apa yang telah Anda miliki sejauh ini? Anda sudah memiliki: 


e Situs bisnis dengan alamat yang sudah Anda buat sendiri. 
Misal: http://tokojayakarta.wordpress.com. 


e Satu tulisan singkat (Ouote) di dalam situs itu. Misal ber- 
tuliskan: Opening Soon...!!! 


Lantas, bagaimana caranya melihat situs bisnis itu? Anda bisa me- 
lihatnya dengan cara mengetik alamat situs tersebut langsung di kotak 
Address pada Google Chrome. Contohnya seperti berikut ini: 


CD shophobia.wordpress.com| 


Mengetik alamat situs di dalam kotak Address yang telah 
disediakan 


Setelah menekan tombol Enter, maka akan terlihat situs dengan 
tampilan seperti gambar di bawah ini: 


50 


Shophobia 22 


Opening Soon 14. 


Situs bisnis yang sudah Anda miliki 


Masih tampak polos, bukan? Nanti, Anda bisa menambahkan produk- 
produk, baik dalam bentuk teks, foto, video, dan lain sebagainya ke 
dalam situs itu. Tapi sebelum melakukan hal tersebut, kita harus masuk 
ke dalam Dashboard lagi. 


Masuk Lagi ke dalam Dashboard 


Kalau ingin menulis produk baru, maka Anda harus masuk lagi ke 
dalam Dashboard. Untuk masuk ke dalam Dashboard, lakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 


1.  Ketiklah alamat situs berikut ini: www.wordpress.com. 


2. Masukkan Username dan Password yang Anda miliki ke dalam 
kotak teks yang telah disediakan. 


Already blogging? Sign in. 


V| Remember me Help  Signin 


Ketik username dan password yang Anda miliki 


51 


TIPS: 


Kalau lupa dengan username yang pernah Anda buat, masukkan saja 
alamat email ke dalam kotak teks di atas. Alamat email juga bisa di- 
gunakan sebagai username. 


3.  Tekanlah tombol Sign In untuk masuk ke dalam Dashboard. 


4. Arahkan lagi kursor mouse ke atas ikon bergambar orang Aa 


5. Klik nama situs yang muncul di dalam menu yang akan terlihat 
tepat di hadapan Anda. 


W Shophobia -- 
Pilih nama situs yang Anda miliki 


6. Kalau sudah melihat tampilan seperti gambar di bawah ini, maka 
itu menandakan kalau Anda masuk ke dalam Dashboard. 


H3 Got Tie Attachment Mv «1 (VI Aciwstrahoghobiaword: x 


« C5 shophobiawordpress.com 


# Dashboard 
Welcome to PERAN BEE soo osourees 


WordPress.com! ar - " mpututove 
elcome ta TAN 
han deru keigne si VV ord Pres: PPT Video | nata 


Tampilan Dashboard Wordpress 


52 


Menu-Menu di dalam Dashboard 


Dashboard terbagi dalam banyak menu yang ditata di sebelah kiri pada 
halaman tersebut. Tiap-tiap menu memiliki fungsi spesifik dan relatif 
tidak banyak perbedaan antara satu versi dengan versi Wordpress. 
Berikut fungsi menu-menu tersebut secara umum. 


MENU DASHBOARD 


Di dalam menu ini, Anda akan melihat ringkasan aktivitas yang terjadi 
pada situs bisnis. Sebagai contoh, Anda bisa membaca komentar- 
komentar yang Anda buat, melihat statistik kunjungan untuk menilai 
laris-tidaknya situs Anda, dan blog-blog Wordpress lainnya yang Anda 
follow. 


M6 GoRP File Altazhryamd Mv 3 1 (MJ Actwate shophetnawari: MJ! UI Deshbosrd « Shophobua —X 


Cc shophobia.wordpress.com 


Dashboard 


Tip: Be Ine master Of your Omm Saman - make Ink BIG MI 


Pore 

D Modia 

P Links 

Li Pagus 
Comments 

SI Feedbacks 

dl Appeatance 

5, Usara 

T) Tools 


IV Semings 


Menu Dashboard berfungsi untuk melihat ringkasan aktivitas 
yang terjadi terhadap situs bisnis Anda 


Di dalam menu ini pula Anda bisa membuat artikel atau tulisan yang 


nanti bisa dipublikasikan secara cepat. Caranya, tulislah artikel itu di 
dalam area Ouick Press. 


53 


OuickPress 


Have you tried our new home page guick post form yet? Try it now — 


Save Draft Reset 


Menggunakan @uick Press untuk menulis artikel produk atau 
jasa secara cepat 


MENU STORE 


Menu ini digunakan untuk membeli produk-produk premium yang 
ditawarkan oleh Wordpress agar situs bisnis kita menjadi lebih canggih 
dan menarik. Fitur premium itu antara lain: 


Add a Domain VideoPress Custom Design 


Space Upgrades No Ads Site Redirect 


$30.00 


Menu Store membantu Anda mempercantik situs bisnis lewat 
layanan premium 


e Premium Themes—layanan penjualan theme cantik untuk 
membuat situs Anda tampil lebih artistik. 


54 


e Add a Domain—kalau Anda ingin menggunakan alamat situs 
www.namabisnisanda.com (tidak lagi berakhiran 
.wordpress.com), maka Anda bisa membeli jasa Add a Domain. 


e VideoPress—kalau ingin memasang video produk atau jasa 
yang Anda jual dalam kualitas HD (High Definition), maka 
Anda bisa membeli layanan VideoPress dengan tarif USD 60. 


e Space Upgrades—kalau Anda menjual banyak sekali produk, 
maka besar kemungkinan akan melibatkan banyak file foto. Itu 
artinya, Anda membutuhkan ruang Wordpress yang lebih 
besar. Kalau demikian, manfaatkan saja layanan Space 
Upgrades. 


Jika Anda cukup puas dengan fitur-fitur gratisan yang telah disediakan 
oleh Wordpress, maka besar kemungkinan menu ini tidak akan Anda 
manfaatkan sama sekali. 


MENU POSTS 


Menu ini berfungsi untuk mem-posting artikel atau teks. Anda bisa 
membuat uraian singkat tentang produk yang Anda jual, artikel-artikel 
pendukung, testimony dari para pelanggan yang puas, dan posting 
tulisan lainnya yang digunakan untuk menaikkan penjualan. Agar 
tulisan-tulisan itu bisa diarsipkan dengan lebih rapi, maka Anda bisa 
memanfaatkan Categories. Dengan demikian, para calon pembeli bisa 
menemukan produk berdasarkan kategori-kategori. 


Menu Post digunakan untuk mem-posting artikel-artikel, 
terutama yang berkaitan dengan teks 


MENU MEDIA 


Menu ini digunakan untuk mengumpulkan media-media yang nanti 
akan dimasukkan ke dalam situs. Yang dimaksud media antara lain: 
foto, gambar, ilustrasi, dokumen, dan lain sebagainya. Dengan me- 
masukkan media itu lewat menu ini, maka proses pengarsipan akan 
menjadi lebih praktis. 


Media digunakan untuk mengumpulkan segala hal yang 
dianggap segala media, seperti foto, gambar, dokumen, dan lain 
sebagainya 


MENU PAGES 


Menu ini dipakai untuk membuat Pages. Yang dianggap Pages adalah 
halaman yang hanya menampilkan satu macam informasi spesifik. Oleh 
karena itu, Pages akan dipisahkan oleh artikel-artikel produk atau jasa 
yang Anda buat menggunakan menu Posts. Kapan saat yang tepat 
membuat Pages? Gunakanlah ketika Anda ingin: 


e Membuat halaman About Us atau Company Profile yang 
menjelaskan identitas usaha dan bisnis Anda. 


e Membuat halaman untuk formulir transaksi jual beli. 


e Membuat halaman untuk menjelaskan informasi tambahan 
kepada para calon pembeli, seperti nomor rekening tujuan, 
cara pemesanan barang, aturan main pemesanan barang, dan 
lain sebagainya. 


56 


RI Got? He Aetactemant Ms & 1 IV Acimna shophobsamnnsi 1.1 (75 Pages: Snapaoba »» — 


« CC & titps 'shophobia.wordpress.com, 


 Appearance 
", Unara 
TI Toots 


1 Settings 


Menu Pages dipakai untuk membuat Page yang bermanfaat 
ketika menulis informasi-informasi spesifik 


MENU COMMENTS 


Pada dasarnya, semua artikel baik berupa produk, jasa, atau artikel 
pendukung lainnya yang Anda tulis, bisa dikomentari oleh siapapun. 
Nah, komentar-komentar yang masuk itu akan didata di dalam menu 
Comments. Nanti, jika Anda mengaktifkan fungsi moderasi, maka Anda 
bisa menentukan komentar-komentar yang layak tayang dan tidak 
perlu ditayangkan di dalam halaman situs. 


Menu Comments akan mencatat semua komentar yang masuk 


57 


MENU FEEDBACKS 


Menu ini digunakan untuk membuat fitur-fitur feedback. Ada dua fitur 
yang disediakan oleh menu ini, yaitu Polls dan Ratings. Kalau Anda 
memilih Polls, maka Anda bisa membuat polling tentang sesuatu. 
Sebagai contoh, Anda bisa melakukan survey terhadap trend warna, 
mode, jenis produk, merek, dan lain sebagainya. Hasil survey itu bisa 
dipakai untuk membantu Anda melakukan investigasi kecil tentang 
produk-produk yang diinginkan konsumen. 


Sedangkan Ratings digunakan untuk mendata atau mengumpulkan 
artikel-artikel menurut rating yang dibuat oleh para calon pembeli. 
Dengan begitu, Anda bisa melacak artikel produk atau jasa mana yang 
menarik minat pembeli dan mana yang hangat-hangat kuku. 


B Got? The Artachemari Ike 0 1 IV Artwate shaghebinmees » 7 Ih 


C & ritps//shophobiawordpress.com 


Menu Feedbacks membantu Anda mengumpulkan informasi 
tentang apa yang disukai dan tidak disukai para calon 
konsumen 


MENU APPEARANCE 


Kalau ingin mengubah tampilan situs bisnis yang sudah Anda miliki ini, 
maka Anda bisa memanfaatkan menu Appearance. Salah satu fitur yang 
ditawarkan adalah mengubah Theme yang dulu pernah kita pilih ketika 
pertama kali menggunakan Wordpress. Namun di dalam menu 
Appearance, kita juga bisa menggunakan fitur-fitur lain yang tidak 
selalu berurusan dengan penggantian theme. Sebagai contoh, kita bisa 
membuat menu, mengubah header, memasang widget, dan lain se- 
bagainya. 


58 


A5 GotP le Attachment hts x 1 IV Artwate shophatarworte x | 


£ G8 hitps//shopbobra.wordpress.com 


2 Media 

P Links 

D Pages Aiefond, naly handsome WordPress 
Coriments 
| Foodbacks Den 


B - 
BR nnponemncn Band. mote.abost Ikan. 


Available Themes 


Trending | AZ | Popular |Nawast | Premium | Frencis of WP com 


Menu Appearance dipakai untuk mengatur tampilan situs 
bisnis, baik dari segi theme maupun tampilan visual lainnya 


MENU USERS 


Menu ini digunakan ketika Anda ingin mengumpulkan anggota- 
anggota baru. Dengan menggunakan menu Users, Anda bisa melihat 
data anggota-anggota yang sudah mendaftarkan diri menjadi member 
situs bisnis Anda. Di situ, Anda juga bisa mengundang orang lain untuk 
diajak bergabung menjadi anggota. Data-data keanggotaan itu bisa 
Anda gunakan untuk kepentingan bisnis suatu saat nanti. 


Menu Users dipakai untuk mengelola member atau anggota 


59 


MENU TOOLS 


Menu Tools digunakan untuk tugas-tugas yang khusus. Sebagai contoh, 
Anda bisa menggunakan menu ini untuk mengaktifkan fitur Post By 
Email. Jadi, Anda bisa menulis artikel tanpa harus melewati 
Dashboard—cukup dengan menulis email saja. Selain itu, Anda bisa 
mengimpor tulisan-tulisan Anda lainnya yang ada di situs berbeda (jika 
punya) seperti Wordpress, Blogger, dan sebagainya. Kalau besok Anda 
tidak membutuhkan situs bisnis ini lagi, maka Anda bisa meng- 
hapusnya pula lewat fitur Delete Site. 


IG G28P File Attathrment Mp 00 1 IM Acweteshoghebiamoni: 1 J7 (IV Tools - Shophobua »» x YET MMIGA Indon! 


cc CC & birpss/shophobiawordpress.com 


Posts 
h Mudia 
Links 
ID Pogos 
Cormmanets 


£ Press This 
Teottacks aa 


Anpoarance Categories and Tags Converter 


y want to conveat your catepane8 1 tap (or ce 


Post by Email 


Website Verification Services (?) 


Untar 


IM Sewings AL 


Menu Tools menyimpan berbagai fitur yang berfungsi secara 
spesifik seperti menghapus situs atau mengimpor artikel dari 
situs lain 


MENU SETTINGS 


Menu Settings berfungsi untuk mengontrol bagaimana Wordpress 
bekerja. Ibarat kantor, menu Settings ini menyerupai “instalasi kabel, 
listrik, lampu, jaringan telepon, dan lain sebagainya” yang me- 
mengaruhi cara kerja situs. Ada banyak sekali setting yang akan Anda 
temukan. Sebagai contoh, Anda bisa mengatur agar situs ini tak bisa 
menerima komentar apa pun. Anda bisa mengatur banyaknya artikel 
yang bisa disajikan sekaligus. Bahkan, Anda bisa mengatur fitur yang 
berkaitan dengan masalah pembuatan galeri foto. Semuanya diletakkan 
dalam satu menu yang disebut Settings ini. 


60 


IY Media Settings 


Image sizes 


5 Appoarance 


User 


Video player 


Menu Settings mengatur sistem Wordpress untuk mengubah 
bagaimana Wordpress bekerja 


TIP: MENU PLUGINS 


Ada satu menu lagi yang disediakan oleh Wordpress namun hanya dapat 
dinikmati kalau Anda menggunakan Wordpress.Org. Saat ini, ketika 
Anda menggunakan Wordpress.com, menu tersebut tidak disediakan. 


Menu itu bernama Plugins. Menu ini berfungsi untuk memasang plugin 
agar situs bisnis menjadi lebih canggih, lengkap, dan berdaya guna. 
Plugin sendiri adalah aplikasi kecil yang harus diinstal secara terpisah. 


Jika Anda menggunakan Wordpress.org, Anda akan sangat sering meng- 
gunakan plugin ini. 


4 Plugins 
2290 renect yua tang om Comment ang 


Ed Appearance 


PAN 
ana 
Installed Plugins - 


Add New 
Editor 


un kana 


Plugin merupakan satu-satunya menu yang tidak Anda 
temukan di dalam Wordpress.com 


61 


Collapse Menu 


Menu-menu di atas bisa di-collapse atau dikecilkan jika Anda ingin 
melihat tampilan yang lebih luas pada Dashboard. Di bagian bawah 
menu terdapat tombol Collapse Menu. Klik tombol itu untuk 
mengecilkan ukuran menu: 


Pilihan Collapse Menu ada di bagian paling bawah pada deretan 
menu 


Untuk memperbesar kembali ukuran menu tersebut, maka klik ikon 


lagi. 


BG Indiidual 7 (1) Upload New Media « Shor Xx 
£& GCG @ nnpss /shophobia.wordpress.com 


193 Upload New Media 


Menu yang ukurannya diperkecil 


62 


